MEMBUAT NOTASI TEKS 
DAN DIMENSI 


5,1 SINGLE LINE TExT 


Single Line Text merupakan perangkat untuk membuat notasi teks 
dalam bentuk satu baris. Single Line Text bisa digunakan untuk 
membuat keterangan gambar dalam bentuk keterangan singkat, 
misalnya untuk keterangan suatu bagian objek, nama ruang pada 
denah, dan sebagainya. Single Line Text tidak mempunyai banyak 
variasi pengeditan, karena jenis teks tersebut memang disesuaikan 
dengan aplikasinya untuk membuat keterangan gambar yang 
singkat. 


Jenis huruf Single Line Text bisa diganti dengan cara pilih menu 
Format » Text Style » pilih jenis huruf » Apply. 


Style Name 
Standard 


Font 


ont NamW Font Style: 
Jenis huruf Tp Arial v Regular 


KN 
(1 Upside down Width Factor (1-00 | p f 
review 
Backwards Obligue Angle: |O | AaBbCcD | 
Ki 


Gambar 5.1 Kotak dialog Text Style 


57 


Contoh aplikasi Single Line Text untuk membuat keterangan 
gambar dapat dilakukan dengan cara berikut. 


a. Gantilah terlebih dahulu jenis huruf Single Line Text dengan 
jenis huruf Arial melalui kotak dialog Text Style. 


b. Pilih menu Draw » Text » Single Line Text. 


Klik titik mulai penulisan. 


an 


Tentukan tinggi huruf, misalnya 2 » tekan Enter. 


e. Tentukan sudut kemiringan (bila perlu) » tekan Enter. 


hn 


Misalnya ketik huruf Excellent hingga berbentuk seperti di 


Excellent 


Gambar 5.2 Proses penulisan Single Line Text 


g. Tekan Enter 2x untuk mengakhiri penulisan. 


Excellent 


Gambar 5.3 Hasil penulisan Single Line Text 


5,2 MULTILINE TEXT 


Adakalanya kita membutuhkan penulisan teks dalam bentuk 
paragraph yang sangat kompleks dan mempunyai jumlah baris 
yang cukup banyak untuk keterangan gambar tertentu, oleh 
karena itu bisa digunakan jenis Multiline Text. Hasil penulisan 
Multiline Text berupa sebuah objek teks dalam bentuk format 
paragraf. Namun pada objek tersebut dapat dilakukan pengeditan, 
seperti dipindah, diputar, di-copy, diubah skalanya maupun 
dicerminkan, karena Multiline Text merupakan jenis objek satu- 
kesatuan. 


Dalam fungsinya sebagai perangkat untuk menuliskan huruf 


dalam bentuk paragraph, Multiline Text mempunyai banyak variasi 
penulisan yang bersifat teknis dan mengandung unsur artistik, 


58 


karena dengan perangkat ini bisa digunakan untuk membuat 
bentuk-bentuk penulisan yang bersifat grafis, membuat variasi 
justification, memasukkan simbol (karakter tertentu) teks, Import 
Text, membuat Background Mask, Character Set, dan sebagainya. 


Untuk menuliskan Multiline Text pada area gambar bisa dilakukan 
cara sebagai berikut. 


a. Pilih menu Draw » Text » Multiline Text. 


b. Gambarkan kotak penulisan teks seperti di bawah. 


Gambar 5.4 Kotak penulisan Multiline Text 


c. Ketik huruf pada kotak Text Formatting. 


Standard “Ep Arial vios sIB 7 UD Be Im Kk 9 


“ 
Bala #53 see asoeagpk Sampo Soho |(s 


LA Ka GAN DARA PANEN We PKP YAA MAA AR Nah PDA GA RA Sa MENARA Pa MEN DAR KUA MEI 
Hasil penulisan Multiline Text berupa sebuah objek teks 
dalam bentuk paragraf, namun objek tersebut dapat 
dilakukan pengeditan seperti dipindah, diputar, dicopy, 
dirubah skalanya maupun dicerminkan, karena Multiline 
Text merupakan jenis objek satu kesatuan. 


Gambar 5.5 Proses penulisan teks 


d. Klik OK untuk mengakhiri. 


Hasil penulisan Multiline Text berupa sebuah objek teks 
dalam bentuk paragraf, namun objek tersebut dapat 
dilakukan pengeditan seperti dipindah, diputar, dicopy, 
dirubah skalanya maupun dicerminkan, karena Mutltiline 
Text merupakan jenis objek satu kesatuan. 


Gambar 5.6 Paragraf hasil penulisan dengan Multiline Text 


59 


5,3 TEKS BERKARAKTER 


Penulisan teks berkarakter biasanya diperlukan untuk pembe- 
nahan atau pembuatan gambar soft drawing pada bagian-bagian 
tertentu yang membutuhkan notasi gambar spesifik serta simbol- 
simbol tertentu. Oleh karena itu, pada AutoCAD sudah disediakan 
perangkat khusus untuk penulisan karakter khusus yang tidak 
terdapat pada keyboard. Untuk menuliskan bentuk karakter 
khusus bisa digunakan beberapa rumus penulisan seperti ini. 


Penulisan : Jenis Karakter 


1 KO : untuk membuat teks bergaris atas 
KU : untuk membuat teks bergaris bawah 
YKD : untuk menuliskan derajat (2) 


YP : untuk menuliskan karakter plus minus (t) 


YYC : untuk menuliskan karakter diameter (9) 


YK : untuk menuliskan karakter persen (X) 


Penuliskan huruf berkarakter khusus bisa dilakukan menggunakan 
jenis Single Line Text, di mana Single Line Text bisa dipanggil dari 
menu Draw » Text » Single Line Text. 


Draw » Single Line Text. 


a. 
b. Klik titik mulai penulisan teks berkarakter. 


2 


Tentukan besarnya teks (misalnya ketik 1) » Enter. 


2 


Tentukan kemiringan sudut penulisan atau tekan Enter 
langsung. 


e. Ketik 4X#6U PVC PUTIH XC 10”. 
f. Tekan Enter 2x. 


PVC PUTIH 810" 


Gambar 5.7 Hasil penulisan teks karakter khusus 


60 


g. Ulangi cara yang sama seperti di atas menggunakan Single 
Line Text, dan kemudian gunakan karakter berbeda. 


h. Misalnya ketik SUHU UDARA X4X4P 3744D C. 
i. Tekan Enter 2x. 


SUHU UDARA #37” C 


Gambar 5.8 Contoh lain penggunaan karakter khusus 


5,4 EDITING SINGLE LINE TeExr 


Pada saat melakukan penggambaran notasi keterangan yang 
berupa teks, tidak jarang terjadi kesalahan ejaan atau bahkan 
istilah yang digunakan, oleh karena itu perlu dilakukan pengeditan 
terhadap teks tersebut. Untuk mengedit Single Line Text bisa 
dilakukan dengan cara sebagai berikut. 


a. Pastikan sudah terdapat teks yang akan diedit (dibenahi). 
Digital Imajing 
Gambar 5.9 Teks yang akan diedit 


b. Seleksi teks tersebut. 


c. Klik kanan hingga keluar shortcut menu -» pilih Edit. 


Reneat Zoom Realtime 
ceot Input , 


2g Gk CTRL4X n 0 
(Ea ceoy CTRL4C 
Cooy with Base Pont CTRL#SHIFT4#C 


Gambar 5.10 Menu Edit pada shortcut menu 


d. Ganti bagian huruf yang salah seperti contoh gambar. 
Digital Imaging 
Gambar 5.11 Teks yang sudah diedit 


e. Klik sekali di luar area penulisan teks » tekan Enter. 


61 


Digital Imaging 


Gambar 5.12 Hasil akhir pengeditan teks 


5,5 EDITING MULTILINE TExT 


Selain Anda bisa melakukan pengeditan pada Single Line Text, 
Anda juga bisa melakukan pengeditan terhadap Multiline Text. 
Pengeditan Multiline Text mempunyai banyak variasi, karena 
dalam kotak perangkat Text Formatting banyak disediakan 
fasilitas pengeditan, seperti halnya software pengolah kata. Untuk 
mengedit Multiline Text bisa dilakukan dengan cara berikut. 


a. Pastikan sudah terdapat paragraph teks yang akan diedit. 


Hasil penulisan Multiline Text berupa sebuah objek teks 
dalam bentuk paragraf, namun objek tersebut dapat 
dilakukan pengeditan seperti dipindah, diputar, dicopy, 
dirubah skalanya maupun dicerminkan, karena Multiline 
Text merupakan jenis objek satu kesatuan. 


Gambar 5.13 Paragraph teks yang akan diedit 


b. Seleksi (aktifkan) paragraph teks tersebut. 
c. Klik kanan hingga keluar shortcut menu » pilih Mtext Edit. 


Rey HELP 
aa Text berupa sebuah objek teks " 
Pangan cu Namun objek tersebut dapat 


Cd copy arc perti dipindah, diputar, dicopy, 
...Copy.vith Base Point CIRUSHIPTAC In dicerminkan, karena Multiline 
(Ob paste CTRL#-Y 


jek satu kesatuan. si 


H. Erase 

& Move 

3 Copy Selection 
Le Scale 

W) Rotate 


Draw Order » 
Gambar 5.14 Shortcut menu 
d. Lakukan pengeditan pada bagian yang diinginkan, seperti 


halnya mengedit kata pada software pengolah kata (Microsoft 
Word). 


62 


Text Formatting 


Standard se Tr Arial viloso siB z7 u Be my ox 9 


sila aso agak Swro Solo 


Pa AA Ke 
Hasil penulisan Multiline Text berupa sebuah objek teks 
dalam bentuk paragraf, namun objek tersebut dapat 
dilakukan pengeditan seperti dipindah, diputar, dicopy, 
dirubah skalanya maupun dicerminkan, karena Multiline 
Text merupakan jenis objek satu kesatuan. 


Gambar 5.15 Teks yang sudah diedit 


e. Klik OK bila selesai pengeditan. 


Hasi penulisan Multiline Text berupa sebuah objek teks dalam 


bentuk paragraf, namun objek tersebut dapat dilakukan pengeditan 
seperti dipindah, diputar, dicopy, dirubah skalanya maupun 
dicerminkan, karena Multiline Text merupakan jenis objek satu 
kesatuan. 


Dalam fungsinya sebagai perangkat untuk menuliskan hurus 
dalam bentuk paragraph, Mutltiline Text mempunyai banyak variasi 
penulisan yang bersifat teknis dan mengandung unsur artistik, 
karena dengan perangkat ini bisa diggunakan untuk membuat 
bentuk-bentuk penulisan yang bersifat grafis, membuat variasi 
justification, memasukan simbol (karakter tertentu) teks, Import 
Text, membuat Background Mask, Character Set dan sebagainya. 


Gambar 5.16 Hasil akhir pengeditan Multiline Text 


5,6 Notasi Dimensi 


Notasi dimensi (dimension) merupakan notasi untuk memperjelas 
gambar dengan memberikan ukuran dalam bentuk angka. Peran 
dimensi dalam penggambaran sangat penting, karena dengan 
adanya ukuran/dimensi tersebut, orang lain akan bisa dengan jelas 
membacanya. 


Jenis-jenis dimensi yang disediakan dalam AutoCAD sebenarnya 
cukup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya akan diulas 
beberapa jenis saja berikut teknik pengeditannya. 


5.61 Linear 


Jenis dimensi Linear berfungsi untuk membuat ukuran pada garis 
lurus, baik horizontal maupun vertikal. Untuk menampilkan ukuran 
pada garis lurus bisa dilakukan dengan cara berikut. 


63 


a. Klik kedua batas objek yang akan diukur. 


b. Tempatkan notasi keterangan dengan klik sekali pada area 
gambar. 


je 10.0000 | 


3.5000 


Gambar 5.17 Notasi garis lurus (Linear) 
5.6.2 Aligned 


Jenis dimensi Aligned berfungsi untuk membuat ukuran pada garis 
miring, misalnya untuk mengukur panjang garis miring atau 
panjang sisi miring suatu segitiga, dan sebagainya. Prinsip 
penggunannya sama dengan Linear, yaitu: 


a. Klik kedua batas objek yang akan diukur. 


b. Tempatkan notasi keterangan dengan klik sekali pada area 
gambar. 


51120 


Gambar 5.18 Notasi pada garis miring segitiga 


5.6.3 Baseline 


Baseline merupakan jenis dimensi untuk membuat ukuran pada 
garis atau busur, di mana ukuran/dimensi akan ditampilkan 
dengan batas pengukuran awal yang sama. Jenis dimensi Baseline 
biasanya digunakan untuk membuat ukuran pada garis atau objek 


64 


yang bersegmen. Metode penggunaan Baseline bisa dilakukan 
dengan cara sebagai berikut. 

a. Pastikan sudah terbuat kotak bersegmen seperti contoh. 

b. Pilih Dimension - Linear. 


c. Klik pada titik 1 dan titik 2. 


1 2 3 4 5 6 


ke— 2.0000 —"| 


Gambar 5.19 Membuat ukuran segmen pertama dengan Linear 


d. Pilih Dimension » Baseline. 
e. Klik secara berturut-turut pada titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. 
f. Tekan Enter 2x. 


ha— 20000 —— 
js ——— 4,00090 m——| 
r 60000 - 
ja 8.0000 “| 
j- 10.0000 “| 


Gambar 5.20 Proses pemberian dimensi Baseline yang sudah selesai 


5.6.4 Continue 


Continue merupakan jenis dimensi untuk membuat ukuran pada 
suatu garis (objek) secara berurutan (menerus) berdasarkan pada 
dimensi yang telah ditentukan sebelumnya. Metode penggunaan 
Continue bisa dilakukan dengan cara berikut. 


a. Pastikan sudah terbuat kotak bersegmen seperti contoh. 


65 


Gambar 5.21 Kotak bersegmen yang akan diberi ukuran 


b. Pilih Dimension » Linear. 


c. Klik pada titik 1 dan titik 2. 


pe— 20000 —“ 


1 aa 3 4 5 6 


Gambar 5.22 Pemberian dimensi Linear 
d. Pilih Dimension » Continue. 


e. Klik pada titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. 


— 2,0009 —“— 2,0000 —j“— £,0000 —7“— 2.0000 —i — £,0000 —“ 


1 Na 3 4 5 6 


Gambar 5.23 Pemberian dimensi pada segmen kotak yang lain 


f. Tekan Enter 2x untuk mengakhiri. 


fe— 20909 —”e— 2, 0090 —t“— 2,0909 —t“— 2,0090 —r“— 20000 — 


Gambar 5.24 Hasil penggunaan dimensi Continue 


66 


5.6.5 Leader 


Leader merupakan jenis dimensi yang berfungsi untuk membuat 
keterangan gambar dalam bentuk tulisan, angka, notasi, maupun 
suatu lambang tertentu. Leader sangat berguna untuk membuat 
keterangan gambar pada bagian tertentu yang sangat kompleks. 
Leader bisa digunakan dengan cara berikut. 


a. Pastikan sudah terbuat gambar (misalnya seperti contoh). 
b. Pilih Dimension » Leader. 


c. Klik titik 1, titik 2 dan titik 3 » tekan Enter. 


Gambar 5.25 Proses membuat garis Leader 


d. Ketik keterangan, misalnya sisi miring » tekan Enter 2x. 


slsl miring 


Gambar 5.26 Jenis dimensi Leader yang sudah terbuat 


e. Apabila Anda menghendaki jenis huruf yang lain, lakukan 
seleksi pada teks » klik kanan » Mtext Edit » ganti jenis dan 
ukuran huruf seperti pada contoh gambar. 


Jenis huruf 


Ukuran huruf 
Teks 


Gambar 5.27 Mengganti jenis huruf Leader 


67 


f. Klik OK untuk mengakhiri. 


Sisi miring 


Gambar 5.28 Penggunaan Leader dengan jenis huruf Arial 


5,7 EDITING DIMENSI 


Penambahan dimensi terhadap gambar yang kita buat kadang- 
kadang perlu disesuaikan dengan bentuk, layout, dan tuntutan 
kelengkapan gambar yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan 
juga kemampuan untuk mengedit dimensi yang sudah terbuat 
pada gambar. 


Jenis pengeditan yang bisa dilakukan terhadap dimensi yang 
sudah terbuat pada gambar sangat beragam, antara lain meng- 
ubah jumlah angka di belakang koma, mengubah posisi dimensi, 
mengganti jenis huruf, dan lain-lain. Untuk memperjelas latihan 
aplikasi dalam pembahasan ini, maka akan dibahas beberapa 
jenis pengeditan dimensi yang bisa dilakukan dalam memperbaiki 
kualitas dan kesesuaian gambar. 


5.71 Setting Dimensi 


Untuk tujuan penyesuaian terhadap berbagai jenis posisi dan 
ukuran serta variasi dimensi, adakalanya diperlukan settings ter- 
hadap perangkat dimensi secara general (global). Pengaturan atau 
settings terhadap dimensi bisa Anda lakukan secara langsung 
pada bagian dimensi tertentu maupun secara global melalui kotak 
dialog Modify Dimension Style: Standard. Melalui kotak dialog 
tersebut Anda bisa melakukan settings terhadap dimensi melalui 
beberapa tab yang sudah tersedia. Sebagai contoh, Anda bisa 
menentukan jenis dan ukuran huruf, jumlah angka di belakang 
koma, variasi dan posisi garis dimensi, jenis garis, dan lain-lain. 


68 


(3 Dimension Style Manager 


Current Dimstyle: Standard 
Styles: Preview of: Standard 
Standard 


202 


List: Description 


| AI stples Standard 


Gambar 5.29 Kotak dialog Dimension Style Manager 


Salah satu contoh pengaturan yang bisa Anda lakukan, misalnya 
menentukan jumlah angka di belakang koma, caranya: 


Pilih menu Format » Dimension Style. 


a 
b. Pada kotak dialog Dimension Style Manager » klik Modify. 


9 


Muncul kotak dialog Modify Dimension Style: Standard. 


2 


Pilih tab Primary Units » Precision. 


e. Pilih dua angka di belakang koma (0.00). 


B Modify Dimension Style: Standard 


Lines | Symbols and'Arrows || Text! Fit Primary Units | Alternate Units | Tolerances 
Linear dimensions 


Unit format: 

Precision 

Fraction format: 

Decimal separator 

Round off: 

Pro Roso 


Suffix: Angular dimensions 


Measurement scale Urits format: Decimal Degrees 
Scale factor. 


Apply to layout dimensions only Precision 0 


Zero suppression Zero suppression 
Leading Leading 
Traiing Traiing 


OK Cancel Help 
Gambar 5.30 Kotak dialog Modify Dimension Style: Standard 


69 


f. Klik OK hingga kembali ke kotak dialog Dimension Style 
Manager. 


g. Klik Close untuk mengakhiri pengaturan. 


5.7.2 Mengubah Jumlah Angka di Belakang Koma 


Pengeditan angka di belakang koma kadang-kadang diperlukan 
ketika kita menghendaki adanya perbedaan jumlah angka terha- 
dap beberapa ukuran yang digunakan dalam penggambaran. 
Apabila Anda hanya akan mengedit (mengubah jumlah angka di 
belakang koma) terhadap salah satu atau beberapa notasi ukuran 
saja, maka bisa Anda lakukan dengan cara berikut. 


a. Pastikan sudah terbuat notasi dimensi pada gambar yang akan 


diedit. 

27500 2750 —is— 20000 —“| 
omar pa 
R. Tidur R. Tidur 27500 
| Ao 

luarga il 
275 
R. Tamu 


Gambar 5.31 Notasi dimensi yang akan diedit 
b. Lakukan seleksi terhadap dimensi yang akan diedit. 


c. Klik kanan hingga keluar shortcut menu »- Precision » pilih 


27500 2750 20000 —") 
Z7 
7 i " 
Hi Repeat Pan Realtime 1 
Recent Input » 8 
Rig KF Ba 
Dim Text position , : 


II $ 0 
Dim Stye p 
—  Fiparrow 


Sg cut CTRLex | O.c000 
2luarga IP corv are) 900000 


0.000020 
Copy with Base Point CTRLESHIFTAC | poweyoreeeny 


Gambar 5.32 Memilih Precision pada shortcut menu 


70 


d. Setelah Anda pilih jenis Precision secara otomatis, maka 
dimensi akan berubah seperti di bawah. 


Gambar 5.33 Dimensi yang sudah diedit 


5.7.3 Mengubah Posisi Ukuran 


Selain bisa mengubah jumlah angka di belakang koma, Anda juga 
bisa mengubah posisi angka dimensi sesuai dengan keperluan 
penggambaran Anda. Cara untuk mengubah posisi notasi ukuran 
bisa Anda lakukan dengan cara sebagai berikut. 


a. Pastikan sudah terbuat notasi dimensi pada gambar yang akan 
diedit. 


24000 


Gambar 5.34 Dimensi yang diubah posisinya 


b. Lakukan seleksi terhadap notasi ukuran yang akan dipin- 
dahkan. 


c. Klik kanan hingga keluar shortcut » pilih Dim Text position » 
Move text alone. 


71 


Repeat Pan Realtime 


MO #-15010-j-—3000—i-—27 og 


Recent Input » 
ion 
Precision p |. Centered 


Dim Style , 
Flip Arrow . 


Move with dim line 


2 Cut CTRLAK 
Copy CTRLEC 


Gambar 5.35 Memilih menu shortcut 


d. Bawa notasi ukuran di mana Anda akan menempatkannya »- 
klik kiri sekali. 


Gambar 5.36 Notasi dimensi yang sudah dipindah 


72 


